Bhirawa Inline 


JATIM MEMBANGUN ~ 


Selasa, 14 Desember 2021 


BERANDA UTAMA ~ 


SURABAYA 


OLAHRAGA NASIONAL OPINI ~ 


Home / Ekbis / Indeks / Pilihan Redaksi / Surabaya 


Tuk 
SIB MULAI 


» BERUBAH »» 
DARI RUMAH 2.0 


Yuk Ceritakan Pengalaman 
#MulaiBerubahDariRumah 
Versi #SahabatSIG 


4 Cerita Perubahan & 1 Paket Bahan Makanan 
untuk Masyarakat yang Membutuhkan 


Menangkan Total Hadiah Senilai 15 Juta Rupiah Periode: 1-31 Oktober 2021 


untuk 3 Cerita Paling Inspiratif 


Bayena 


Edi Witjara: Kerjasama Telkom-Indofarma Majukan Ekosistem 
Kesehatan di Indonesia 






Author by Helmi Supriyatno Posted on 08/12/2021 


na | 


Kemendagri.dan 
Kemenkeu 
Terjunkan Tim 
Dorong 
Percepatan 
Realisasi Belanja 
APBD 


Komnasdik 
Situbondo 
Santuni Korban 
Bencana Puting 
Beliung Desa 
Kayu Putih 


Surabaya, Bhirawa 
Menteri BUMN, Erick Thohir 
menyaksikan 


PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN penandatanganan MoU PT 


PT Telkom Indonesia (P o) Tbk deng 
entang i 
Penjaj Sama 


Information "| 


Telkom Indonesia dengan 
PT Indofarma Tbk. 

Penandatanganan MoU ini 
dilakukan oleh Edi Witjara 
selaku Direktur Enterprise 


Indofarma Tbk 


Gerakan 
Bersama BCL, 
Fasilitasi 
Penyaluran CSR 
Perusahaan Agar 
Tepat Sasaran 


Alami 
Kebakaran, Jumi 
Dapat Program 
Bedah Rumah 
RTLH Baznas 
appa 


and Business Service 
Telkom Indonesia dengan 
Arief Pramuhanto selaku 
Direktur Utama Indofarma. 


“MoU ini sekaligus 


MoU antara PT Telkom Indonesia dengan PT Indofarma Tbk, Rabu (8/12). membuka jalan lahirnya 





inovasi yang mendukung 

kemajuan ekosistem a | 
kesehatan di Indonesia,” kata Direktur Enterprise and Business Service Telkom Indonesia, Edi Witjara melalui rilis Happy Moms 
resminya, Rabu (8/12). 


Turut Tim JSC 
Dinsos Jatim 
Berikan- LDP 


Dijelaskan Edi, adanya globalisasi pasar memberi efek pada pelaku bisnis skala internasional yang tak lagi 
membedakan pasar domestik dengan pasar luar negeri. Hal itu berkaitan juga dengan terpangkasnya hambatan 
perdagangan. Yaitu terkait tarif maupun non-tarif, yang memungkinkan ekspansi bisnis untuk merambah masuk ke 
pangsa pasar di berbagai negara. 


Inovasi teknologi informasi dewasa ini, sambung Edi, makin menjadi prioritas, khususnya di bidang kesehatan. Hal 
tersebut memerlukan suatu ekosistem yang dibangun dengan dorongan kebutuhan bersama akan terobosan- 
terobosan baru. 


“Sinergi ini juga akan berdampak pada perekonomian. Sehingga makin mendorong Indonesia untuk mampu 
bersaing di pasar global,” jelasnya. 


Sektor kesehatan Indonesia, diakui Edi mulai memasuki era disrupsi. Dimana teknologi digital makin dioptimalkan 
oleh para pelaku industri, baik produsen maupun pemilik fasilitas kesehatan. Tujuannya untuk meningkatkan 
efektivitas, efisiensi, serta peningkatan mutu pelayanan. 


Edi tak menampik jika kolaborasi antara Telkom dengan Indofarma merupakan sinergi antara teknologi dan 
kesehatan. Dengan harapan dapat membawa muatan positif serta berujung pada ragam inovasi produk yang kini 
tengah dikembangkan oleh Indofarma. 


“Ke depannya, Telkom dan holding kesehatan akan menyiapkan roadmap kesehatan dengan sentuhan teknologi 


untuk makin memperkuat kemandirian industri farmasi nasional dan meningkatkan skala bisnis,” harapnya. 


Pihaknya menambahkan, makin banyak institusi kesehatan yang melakukan pembenahan secara internal. Yakni 
melalui perbaikan kualitas produk dan pelayanan, yang memungkinkan Indonesia ke depannya menjadi destinasi 
rujukan kesehatan di tingkat dunia. 


“Dukungan secara eksternal, termasuk dari penyedia layanan teknologi dan informasi, akan mampu mendorong 
percepatan positioning Indonesia di peta dunia,” pungkasnya. (bed) 


Rate this article! 


KIA KK 


Edi Witjara: Kerjasama Telkom-Indofarma Majukan Ekosistem Kesehatan di Indonesia, 5/5 (1 votes ) 


Edi Witjara: Kerjasama Telkom-Indofarma Majukan Ekosistem Kesehatan di Indonesia 





Prev Next 


Beranda Redaksi Harian Bhirawa Info Iklan Pedoman Media Siber 


@ 2016 Harian Bhirawa. All Rights Reserved. 


SEARCH AND ENTER 


PENDIDIKAN 








DOGA 


Search 


E-PAPER mulai 





Edi Witjara: Kerjasama Telkom-Indofarma Majukan Ekosistem Kesehatan di Indonesia 


13:02 MH) Z 


2225 O 





HARIAN 


Bhirawa 


Mata Rakyat Mitra Birokrat 


IKLAN/ Harga Langganan 
LANGGANAN Rp 55.000, bulan 
031-5615454 Eceran Rp 3.000 


i Uji Coba Lima Hari Kerja 


1 Optimalkan Lahan Pekarangan 
Rumah 


Profesional Sesuai Tupoksi 


Ajak Gabung PWRI 





Š Bhirawa 8— 
| — foam mebel ama bd 


LL Denas DETO — 











Pandemi, Bencana dan Teologi 
Lingkungan 





T Kritik sebagai Bentuk Partisipasi 





Manusia Lampu Kota 


Dengarlah Nyanyian 


Manusia Diciptakan untuk 
Bahagia 


Pria Juga Harus Dimengerti 


Jejak Kebudayaan Tionghoa di 


Nusantara 


Katakatan Selamat Tinggal Pada 
| Demam Panggung 


Waspada Pesantren Palsu 








Hak Korban Bencana 


ng 
A3 JARINGAN MEDIA SIBER INDONESIA 


© TOP 


